WikipediA 


Bahasa Sorbia Hulu 

Artikel ini bukan mengenai Bahasa Serbia. 

Bahasa Sorbia Hulu ( hornjoserbscina , bahasa Jerman: 
Obersorbisch ) adalah bahasa minoritas yang dituturkan 
oleh suku Sorbia di wilayah historis Lusatia Hulu yang 
saat ini merupakan bagian dari Sachsen, Jerman. Bahasa 
ini tergolong dalam rumpun bahasa Slavia Barat bersama 
dengan bahasa Sorb ia Hilir , Ceko , Polandia , Slowakia 
dan Kashubia. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 
40.000 penutur bahasa Sorbia Hulu, dan hampir 
semuanya tinggal di Sachsen. 


Sejarah bahasa Sorbia Hulu di Jerman dimulai oleh 
migrasi orang-orang Slavia pada abad ke-6. Pada awal 
abad ke-12, pemukim-pemukim Jerman datang dalam 
jumlah yang besar dari Flandria, Sachsen, Thuringia dan 
Franconia. Bahasa Sorbia Hulu mulai mengalami 
kemunduran setelah dilancarkannya ekspedisi militer 
yang membawa kekacauan di wilayah penutur Sorbia 
Hulu. Selain itu, di Sachsen, bahasa Sorbia Hulu memiliki 
status yang lebih rendah dari bahasa Jerman. Pelarangan 
bahasa ini juga mulai diberlakukan, seperti pelarangan di 
kastil Berne pada tahun 1293, di Zwickau dan Leipzig 
pada tahun 1327, dan di Meissen pada tahun 1424. 

Namun, wilayah Lausitz relatif tidak terpengaruh oleh 
kedatangan orang-orang Jerman dan pembatasan bahasa Sorbia Hulu. Pada abad ke-17, jumlah penutur 
Sorbia Hulu di wilayah tersebut mencapai 300.000 jiwa. Bukti tertua bahasa Sorbia Hulu dalam bentuk 
tertulis adalah monumen Burger Eydt Wendisch, yang ditemukan di kota Bautzen dan berasal dari tahun 
1532. 

Contoh 


Daftar isi 

Sejarah 
Contoh 
Lihat pula 
Referensi 
Pranala luar 


Sejarah 



Sorbia Hulu 

hornjoserbscina 

Pelafalan 

[ l hornjo,s£rpJt]'ina] 

Dituturkan di 

Jerman 

Wilayah 

Sachsen, Brandenburg 

Etnis 

Suku Sorbia 

Penutur 

bahasa 

13.000 (2007)1U 

Rumpun 

Bahasa Indo-Eropa 

bahasa 

■ Balto-Slavik 


■ Slavia 


■ Slavia Barat 


■ Sorbia 


■ Sorbia Hulu 

Sistem 

Latin (alfabet Sorbia) 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Bahasa regional di 

resmi di 

Brandenburg dan SazonyM 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

hsb 

ISO 639-3 

hsb 

Glottolog 

uppel395 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/uppe 


1395) l 2 ] 

Linguasfer 

53-AAA-bb < 53-AAA-b < 53- 


AAA-b...-d (variasi: 53-AAA- 


bba hingga 53-AAA-bbf) 


Pasal 1 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam bahasa Sorbia Hulu: 




































Wsitcy clowjekojo su wot naroda swobodni a su jenacy po dostojnosci a prawach. Woni su z rozumom a 
swedomjom wobdarjeni a maja mjezsobu w duchu bratrowstwa wobchadzec. 

(Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal 
dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.)! 3 ^ 


Lihat pula 

■ Bahasa Sorbia Hilir 


Referensi 


1 a a h sorbia Hulu (http://www.ethnologue.com/language/hsb) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Sorbia Hulu". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. A Omniglotj[http://www.omniglot.com/writing/sorbian.htm) 

Pranala luar 


■ Kursus Sorbia Hulu (http://serbscina.w.interia.pl/iso/eindex. 

htm) 



Wikimedia Commons 
memiliki media mengenai 

Upper Sorbian 
pronunciation. 


© 

Wikipedia juga 
mempunyai edisi 

Bahasa Sorbia Hulu 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Sorbia_Hulu&oldid=12391076" 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 Februari 2017, pukul 07.00. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

























